Perkenalan 


Audrey Olivia Vernanda, gadis cantik dan lugu biasa 
dipanggil Audrey. Anak dari Wisnu Aditya Vernanda dan 
Amanda Velicia Vernanda. Audrey mempunyai 3 sahabat 
yaitu, Felicia Yolanda Putri, Veralina Athalia, Bella Angelina 
Winata. 


Alvaro Keanu Wijaya, pria tampan tapi cuek dan dingin 
pemegang perusahaan WijayaCrop. Anak dari Andreas 
Wijaya dan Nada Evania Wijaya. Alvaro mempunyai 3 
sahabat yaitu, Raka Pratama, Surya Permana, Bima 
Darmawangsa. 


Ini cerita pertama aku, maaf bila ada kata kurang 
tepat atau banyak typo 
Happy Reading 


Cast Audrey dan Alvaro 


Audrey Olivia Vernanda 


Alvaro Keanu Wijaya 


MPH 03 


Happy Reading 
Di Pagi Hari 


"Audrey bangun, kamu harus sekolah" teriak Amanda 
membangun kan anaknya 


"Bentar lagi Bun, Audrey masih ngantuk" gumam Audrey 


"Kamu tuh ya susah banget dibangunin, sekarang udah jam 
setengah tujuh" ucap Bunda Audrey 


"Aduh Bun... Audrey kesiangan" Audrey pun langsung 
berlari ke kamar mandi 


Amanda hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat 
kelakuan anaknya yang susah dibangunkan 


Setelah siap dengan seragam sekolah nya, Audrey bergegas 
turun ke bawah untuk pamitan kepada orangtuanya 


"Audrey berangkat dulu ya Bun" 
"Kamu ga sarapan dulu sayang?" tanya Amanda 


"Ga keburu Bun, Audrey pamit dulu Yah, Bun" ucap Audrey 
sambil salim kepada kedua orangtuanya 


"Hati hati" ucap Ayahnya 


Audrey pun sampai di sekolah, karna upacara bendera akan 
segera dimulai ia pun bergegas masuk ke kelasnya 


"Drey katanya Pak Budi mau pensiun" ucap Vera 
"Terus?" tanya Audrey heran 


"Dan yang bakalan ngegantiin Pak Budi tuh suami gue!!!" 
pekik Felicia 


"Ngarep lo" ujar Bella sambil menoyor kepala Felicia 
Tring... Tring... Tring 


Bel upacara bendera pun sudah berbunyi, seluruh siswa/i 
pun berhamburan keluar kelas menuju lapangan 


Setelah upacara selesai, ada pengumuman dari Pak Budi 


"Assalamualaikum anak anak" salam Pak Budi kepada 
seluruh siswa/i SMA NUSANTARA 


"Waalaikumsallam Pak" balas siswa/i dengan kompak 


"Bapak disini akan menyampaikan bahwa bapak akan 
pensiun, dan yang akan menggantikan posisi saya adalah 
Pak Alvaro Keanu Wijaya selaku anak pemilik SMA 
NUSANTARA" ucap Pak Budi 


Gue engga nyangka ternyata dia anak pemilik sekolah 
Udah ganteng, anak pemilik sekolah pula 
Mau dah gue jadi istrinya 


"Perkenalan nama saya Alvaro Keanu Wijaya, saya yang 
akan menggantikan Pak Budi sebagai kepala sekolah" ucap 
Alvaro dengan tegas dan raut wajah datar 


Upacara pun dibubarkan, seluruh siswa/i SMA NUSANTARA 
masuk ke kelas masing-masing 


Saat Dikelas 


"Drey lo udah ngerjain tugas Matematika belum" ujar Felicia 
dengan raut wajah panik 


"Udahlah, gue mah rajin" 
"Liat ya Drey" ucap Felicia memasang wajah memelas 
Audrey pun memberikan buku tulisnya kepada Felicia 


"Makasih Audrey cantik" ujar Felicia dengan raut wajah 
senang 


Sekedar informasi, guru Matematika mereka itu Killer. Bila 
tidak ada yg mengerjakan tugas, akan dihukum 
membersihkan toilet sampai pelajaran berakhir 


Bu Indah sebagai guru Matematika pun masuk ke kelas 12 
IPA 1 


"Baiklah anak anak, kumpulkan tugas yang Ibu berikan. Hari 
ini kita ulangan harian" ujar Bu Indah 


"Kok dadakan sih Bu" tanya Daniel 


"Kamu bisa keluar bila tidak ingin ikut pelajaran saya" balas 
Bu Indah dengan tegas 


Mereka pun mengerjakan soal soal yang diberikan oleh Bu 
Indah 


"Bel gue nyontek dong" ucap Felicia berbisik pada Bella 
yang disampingnya 


"Mikir lah" jawab Bella dengan ketus 


"Drey gue nyontek jawaban lo ya" 


"Ogah" balas Audrey 


Felicia pun hanya dapat memberengut kesal, dan mengisi 
soal dengan asal 


Beberapa part dihapus karena telah diterbitkan. 


MPH 04 


HALLO GAYS 
JANGAN LUPA FOLLOW, VOTE DAN COMENT 
HAPPY READING 


Tring... Tring... Tring 
Bel pulang sekolah berbunyi 


"Gue, Bella sama Felicia balik duluan ya Drey" pamit Vera 
kepada Audrey dan dibalas anggukan kepala 


Saat di depan gerbang sekolah 


"Duh mang Ujang kemana sih, langit udah mendung 
banget" kesal Audrey 


Handphone Audrey berdering 


"Assalamualaikum mah" ucap Audrey 


"Yaudah iya, Waalaikumsallam" balas Audrey lesu 


Bunda Audrey bilang bahwa Mang Ujang tidak bisa 
menjemput Audrey dikarenakan sakit 


Saat Audrey akan memesan ojek, mobil datang dan berhenti 
dihadapan Audrey 


Audrey mengernyit heran, saat seseorang membuka kaca 
mobil ia pun membulatkan matanya, ternyata Pak Alvaro 


"Kenapa kamu masih disini, belum dijemput?" tanya Alvaro 


"Mm... Supir saya sakit Pak, engga bisa jemput. Ini saya mau 
mesen ojek" balas Audrey sambil menunduk 


"Kalo gitu kamu pulang sama saya saja" ucap Alvaro 
"Hah?" Audrey kaget Audrey 

"Udah cepet masuk ke mobil saya" 

Audrey pun masuk ke mobil Alvaro 

"Rumah kamu dmn?" tanya Alvaro 

"Di Jln. xxxxx" balas Audrey 


Di perjalanan pun hanya ada keheningan, Alvaro yang fokus 
menyetir dan Audrey yang menundukkan kepalanya karna 


gugup 


Mereka pun sudah sampai di rumah Audrey yang mewah 
tapi terdapat kesan sederhana 


"Mm... makasih Pak sudah mengantar saya pulang" ucap 
Audrey dengan gugup dan hanya dibalas anggukan kepala 
oleh Alvaro 


Audrey pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya 


Setelah memastikan Audrey masuk ke dalam rumah, Mobil 
Alvaro pun melaju menuju ke rumahnya 


"Assalamualaikum" salam Alvaro saat memasuki rumahnya 


"Waalaikumsallam" balas sang Mama 


"Tumben Papa udah pulang" tanya Alvaro saat melihat Papa 
nya sedang duduk di sofa 


"Ada yang mau Papa Bicarakan sama kamu" ucap Andreas 


Alvaro pun berjalan menuju sofa dan duduk di sebelah Papa 
nya 


"Umur kamu sudah berapa tahun?" tanya sang Papa 
"24" jawab Alvaro singkat 


"Jadi gini, Papa akan menjodohkan kamu dengan anak 
sahabat Papa" ucap Andreas serius 


"Alvaro masih muda Pa, belum ingin menikah" balas Alvaro 
datar 


"Mama mohon nak, kami sudah menjodohkan kamu dari 
kecil. Kami ingin yang terbaik buat kamu" ucap Nada 
memohon kepada anaknya 


Alvaro pun hanya dapat menghela nafas, dan 
menganggukkan kepala pertanda setuju 


"Besok malam kita akan bertemu calon istri kamu, jadi kamu 
jangan kemana-mana ya nak" ucap Nada 


"Iya, Alvaro ke kamar dulu" ucap Alvaro 


"Audrey, turun nak. Kita makan malem bareng" teriak 
Amanda sambil mengetok pintu kamar Audrey 


"Bunda duluan aja, bentar lagi Audrey turun" balas Audrey 


"Yasudah Bunda tunggu di meja makan" 


Audrey pun bergegas menuju meja makan karna tidak ingin 
orangtuanya menunggu lama 


Mereka makan dengan hening, saat sudah selesai makan 
Audrey berjalan ingin masuk ke kamarnya pun mendadak 
berhenti saat ayahnya ingin bicara 


"Ayah ingin bicara sama kamu Drey" ucap Wisnu 
Audrey pun duduk kembali di kursi 


"Jadi gini, Ayah ingin menjodohkan kamu dengan sahabat 
Ayah karna itu wasiat terakhir Almarhum Kakek kamu" ucap 
Wisnu dengan sorot mata serius 


"Yah, kan Audrey masih 18 tahun. Gimana sama sekolah 
Audrey nanti yah, Audrey masih pengen sekolah" protes 
Audrey 


"Setelah kamu menikah, kamu tetep akan sekolah sayang 
karna kita hanya mengudang kerabat saja" ucap Amanda 
dengan lembut 


"Mau tak mau kamu harus menerima perjodohan ini karna 
ini wasiat terakhir Almarhum Kakek kamu" ucap Wisnu tegas 
dan dibalas anggukan lesu oleh Audrey 


"Besok kita akan makan malam sama keluarga calon suami 
kamu, jangan lupa dandan yang cantik ya Drey" ujar 
Amanda 


"Iya" balas Audrey sambil menaiki tangga 
Audrey POV 


Dikamar 


"Gimana kalo yang dijodohin sama gue, om-om gendutt 
yang berkepala plontos dan berwajah jelek?" 


"Gimana nasib masa depan gue? Semoga aja calon suami 
gue ganteng" 


CECAN SOLEHAH 


Felicia 
Yuhuuuuu gays 


Bella 
Brisik lo 


Vera 
2in 


Felicia 
Yeuu sewot aja mba nya 


Guys gue mau dijodohin 


Vera 
Serius lo Drey? 


Hmm iya 


Bella 
Kok bisa sih? 


Karna wasiat Almarhum Kakek gue 
Felicia 

Cowoknya ganteng ga Drey? 

Kalo lo ga mau, mendingan buat gue 


Vera 
Itu sih mau lo 


Bella 
Dasar betina 


Gue tidur duluan ya 
Good night 


Vera 
Good night too 


Bella 
2 


Felicia 
3 


Setelah menaruh ponsel, gue pun berbaring di kasur dan 
memejamkan matanya 


MPH 05 


HAI GAYS 

JANGAN LUPA FOLLOW, VOTE DAN COMENT CERITA 
AUTHOR YA 

HAPPY READING 


COGAN IDAMAN 


Bima 
Halo gays 


Surya 
Bacot 


2 


Raka 
3 


Bima 
Cogan kayak gue kok dibully sih: 


BODOAMAT 


Raka 
2 


Surya 
3 


Kumpul di sekarang Starbucks 
Ada yg mau gue omongin 


Bima 
MELUNCUR 


Surya 
Rak, jmpt gue 


Raka 
Oke 


Alvaro dan temannya sedang berkumpul di Starbucks 


"Jadi Lo beneran di jodohin sama bokap lo? tanya Raka dan 
dibalas anggukan 


"Ceweknya cakep ga? tanya Raka 


Sekedar informasi, Raka itu Playboy. Sering bergonta-ganti 
pasangan, setelah bosan langsung ia putuskan 


"Gue belum ketemu sama dia" balas Alvaro 


"Kalo lo ga mau sama dia, mendingan dia buat gue" ucap 
Raka dan dibalas tatapan tajam Alvaro 


"HAI BRADER, BABANG BIMA DATANG" teriak Bima masuk ke 
dalam Starbucks tanpa tahu malu 


"Brisik lo" ucap Surya cuek dan dingin, 11/12 dengan Alvaro 
sifatnya 


"Bukan temen gue" ucap Raka kesal dengan tingkah Bima 
Alvaro POV 
"Lo nerima perjodohan ini?" tanya Bima 


"Mau engga mau gue nerima perjodohan ini, gue engga 
tega bikin Mama gue sedih" 


"Mungkin ini yang terbaik menurut orang tua lo, cukup 
jalanin aja dulu" ujar Surya dan gue pun hanya dapat 
mengangguk 


"Semoga gue bisa jalanin perjodohan ini" 


"Calm brader, CINTA DATANG KARNA TERBIASA" ujar Bima 
ngebucin 


Bima itu orangnya rada gesrek, kadang gue malu punya 
temen kayak dia 


"Iyain" balas Raka 
"Udah malem banget, gue pulang dulu ya" 
"Hati-hati bro" ucap Raka 


Saat sampai dirumah, gue pun menuju ke kamar untuk 
istirahat 


Keluarga Vernanda sarapan pagi dengan keheningan, 
setelah itu pun Audrey bergegas menuju ke sekolah 


Saat berjalan di koridor sekolah, banyak siswa yang 
menatap Audrey kagum karna kecantikan gadis itu yang 
natural 


Sesekali Audrey membalas sapaan siswa/i yang 
menyapanya diiringi senyuman 


"Hai Drey" sapa Felicia 
"Hai juga, tumben lo ga telat?" tanya Audrey 


"Gue lagi rajin dong" balas Felicia sambil cengengesan 


Bel masuk pun berbunyi 

Pak Anwar masuk ke kelas dan pelajaran pun dimulai 
Tring... Tring... Tring 

Di Kantin 

"Lo pesen apa Drey?" tanya Felicia 

"Gue batagor sama es teh" 

"Gue samain kayak Audrey" ucap Bella 

"Gue mie ayam sama es jeruk" ucap Vera 

Felicia pun langsung bergegas memesan makanan mereka 
Audrey POV 


Kantin ramai oleh siswa/i SMA NUSANTARA yang sedang 
makan siang 


Saat melihat arah pintu kantin, gue lihat Pak Alvaro masuk 
ke kantin, mungkin untuk mengisi perut 


Mata gue sama dia beradu pandang, karna gugup gue 
mengalihkan pandangan ke arah lain 


Karna Felicia udah datang, gue sama temen temen gue pun 
makan dengan hening sesekali berbincang singkat 


"Lo bener bener belum tau sama siapa lo di jodohin?" tanya 
Felicia 


"Iyaa, rencananya malem ini gue ketemu dia. Sebenernya 
gue mau nolak, tapi gue ga bisa ngebantah omongan 
bokap" 


"Sabar ya Drey, gue yakin orang tua lo ga salah milih calon, 
mereka mau yang terbaik buat lo" ucap Vera 


"Betul tuh" timpal Bella 
Gue pun hanya menganggukkan kepala 


Setelah selesai makan, gue sama temen temen gue pun 
balik ke kelas karna sebentar lagi bel istirahat selesai 


Alvaro POV 


Saat gue serius memeriksa berkas berkas kantor, ponsel gue 
berdering 


"Assalamualaikum Ma" 


"Waalaikumsallam" 


Gue hanya menghela nafas saat mendengar ocehan Mama 
gue yang suruh gue pulang cepet 


Karna hari semakin sore, gue pun memeriksa berkas dengan 
cepat dibantu sekretaris gue karna tidak ingin Mama gue 
mengomel karna gue telat dateng 


TERIMAKASIH SUDAH MEMBACA 


MPH 07 


HAI GAYS 

JANGAN LUPA FOLLOW, VOTE DAN COMENT CERITA 
AUTHOR YA 

SELAMAT MEMBACA 


Keluarga Wijaya telah sampai di rumah 
Alvaro POV 


"Gimana calon istri kamu? Cantik kan?" goda Papa gue dan 
gue hanya dapat menghela nafas 


"Alvaro ke atas dulu Ma" ucap gue dan berjalan menuju ke 
Kamar 


"Engga nyangka gue dijodohin sama murid gue sendiri. Tapi 
cantik juga" gumam gue 


Ponsel gue bergetar 


Cogan Idaman 

Bima 

Wahai para cogan, keluar kalian 
semua 

Raka keluar 


Surya keluar 


Anda keluar 
Bima Add Raka, Surya, Anda 


Bima 
Lo pada kenapa keluar anjir 


Raka 
Kan lo yang suruh kita keluar 


2 


Surya 
3 


Bima 

Dasar, ganteng ganteng 
goblok semua 

Lo juga goblok dong 


Surya 
2 


Raka 
3 


Bima 
Dahlah males, dibully mulu gue 


Ternyata gue dijodohin 
sama murid gue sendiri 


Raka 
Wah yang bener lo 


Serius 


Raka 
Cantik ga Al? 


Hmm lumayan 


Raka 
Sexy ga 


Surya 
Bct lo Rak 


Udah lah gue mau mandi 


Gue pun menyimpan ponsel gue dan berjalan ke kamar 
mandi untuk membersihkan diri 


Setelah merasa segar, gue pun berjalan menuju kasur dan 
tidur. 


Di kelas 


"YUHUUUU INCES FELICIA DATANG" teriak Felicia saat 
memasuki kelas dan langsung duduk di kursi sebelah Bella 


"Brisik banget sih lo" ketus Bella 

"Tau nih, sakit telinga gue" ucap Vera 

Audrey hanya terkekeh geli melihat tingkah Felicia 

Bel masuk berbunyi dan Alvaro pun masuk ke kelas 12 IPA 1 
"Pagi anak anak" sapa Alvaro singkat dengan wajah datar 


"Pagi Pak" balas anak anak kompak 


"Hari ini kita ulangan harian, semua ponsel kumpulkan di 
depan" ucap Alvaro tak terbantahkan 


Semua murid hanya menghela nafas pasrah, karna Alvaro 
termasuk guru yang killer 


Alvaro pun membagikan kertas soal, setelah itu semua 
murid mulai mengerjakan soal 


Sesudah membagikan kertas soal, dia pun duduk di kursi 
guru 


Alvaro memandangi wajah Audrey yang duduk di belakang. 


"Cantik" gumam Alvaro yang masih menatap Audrey yang 
tampak serius mengerjakan soal 


Di Kantin 


"Gila soal dari Pak Alvaro susah banget anjir" pekik Felicia 
kesal sambil mengunyah baso 


"Baja tuh" balas Bella 

"Otak Io nya aja yg lemot" ucap Vera meledek 

"Nah iya tuh Ver" ucap Audrey menambahinya 
Felicia? Jngn ditanya, kesal sekali diledek temannya 
Setelah selesai makan, mereka kembali ke kelas 
Ponsel Alvaro berdering 


"Assalamualaikum Ma" ucap Alvaro 


"Waalaikumsallam" 


Alvaro 
Saya tunggu di parkiran 


Tring... Tring... Tring 


Bel pulang sekolah berbunyi, semua murid berhamburan 
keluar kelas 


Ponsel Audrey bergetar melihat pesan entah dari siapa 


#628XXXXXXXXX 
Saya tunggu diparkiran 


Siapa? Ngapain? 


#628XXXXXXXXX 
Alvaro, kamu pulang 
bareng saya 


Oke 

Audrey pun bergegas menuju parkiran 

"Maaf lama Pak" ucap Audrey dibalas anggukan kepala 
"Ayo masuk" ucap Alvaro dingin 


Audrey pun masuk kedalam mobil Alvaro, dijalan hanya ada 
keheningan. 


Setelah sampai, Audrey pun turun 

"Makasih Pak" ucap Audrey 

"Hmm" 

Mobil Alvaro pun melaju meninggalkan rumah Audrey 
Hari ini adalah Hari Minggu 

Audrey pun masih bergelung di dalam selimut 


"Bangun sayang, Alvaro udah nungguin kamu dibawah" 
ucap Amanda kepada anaknya 


"Nanti Bun, 5 menit lagi" 
"Ayo bangun, udah hampir siang loh" peringat sang Mama 


Audrey jika hari Minggu sangat susah dibangunkan, butuh 
extra sabar membangunkan nya 


"Audrey susah dibangunkan nak Alvaro, tolong kamu 
bangunkan ya" ucap Amanda dan dibalas anggukan oleh 
Alvaro 


Alvaro pun berjalan menuju ke kamar calon istrinya 


Saat membuka pintu, dia melihat gadis itu yang masih 
tertidur pulas 


Dia duduk di tepi ranjang, mengamati setiap inci wajah 
gadis itu 


la mengelus pipi gadis itu, matanya mengarah ke bibir yang 
merah alami 


Ingin rasanya Alvaro merasakan bibir itu, apakah manis? 
Sudahlah lupakan 


Alvaro pun membangunkan gadis itu dengan 
menggoyangkan bahunya 


"Audrey bangun" ucap Alvaro 
"Bentar lagi" 


"Bangun atau saya cium bibir kamu sampai kehabisan 
nafas" ucap Alvaro tegas 


Audrey pun bangun dari tidurnya, ia mengerjapkan 
matanya. Saat tahu siapa yang membangunkan dia tadi, ia 
pun langsung berjalan ke kamar mandi karna malu 


Alvaro yang melihat itu pun terkekeh 


Setelah selesai mandi dan berpakaian, ia pun bergegas 
turun ke bawah 


"Kamu dibangunin susah banget sih, Alvaro udah nungguin 
kamu lama" ucap sang Bunda 


"Maaf Bun" ucap Audrey 


"Minta maafnya sama Alvaro lah, kan dia yang nungguin 
kamu lama" ujar Amanda 


"Maaf Pak" ucap Audrey sambil menunduk dan dibalas 
anggukan kepala oleh Alvaro 


"Kamu sama Alvaro akan beli cincin dan fitting baju 
pengantin" ucap Amanda dan Audrey pun mengangguk 


Di Toko cincin 
"Kamu pilih yang mana?" tanya Alvaro 


Saat sedang memilih, pilihan nya terjatuh pada sebuah 
cincin sederhana yang dilapisi berlian 


"Saya pilih ini" ucap Audrey dibalas anggukan kepala oleh 
Alvaro 


"Jadi berapa?" tanya Alvaro ke kasir 


"20juta Pak" Alvaro pun memberikan blackcard nya kepada 
kasir, setelah selesai kasir mengembalikan blackcard nya 
kepada Alvaro 


Setelah selesai urusan cincin, mereka pun pergi menuju 
butik Tante nya Alvaro 


Saat memasuki butik, mereka disambut hangat oleh 
Tantenya Alvaro 


"Aduh yang bentar lagi mau nikah" goda Dina selaku 
Tantenya Alvaro 


"Ini calonnya Alvaro, ternyata cantik ya" ucap Dina kepada 
Audrey 


"Makasih Tante" balas Audrey tersipu malu 


"Alvaro kamu sama Mba Tia ya, dia yang bakal nunjukin 
Tuxedo buat kamu" ujar Dina dan Alvaro hanya mengangguk 


"Audrey sayang, ayo Tante tunjukin gaun kamu nak" ucap 
Dina kepada Audrey 


Audrey pun mencoba gaun pengantin yang diberikan Tante 
Dina 


Setelah selesai memakai gaun, ia melihat Alvaro yang 
memakai Tuxedo hitam yang membungkus tubuh atletis nya 


"Audrey kamu cantik banget, iya kan Alvaro" tanya Dina 
kepada keponakannya dan hanya dibalas anggukan 


Alvaro terpaku melihat Audrey yang sangat cantik 
menggunakan gaun pengantin itu, rasanya pengen cepet- 
cepet halalin, ehhhh:v 


Setelah mencoba gaun dan tuxedo, Audrey dan Alvaro pun 
mengganti pakaian mereka masing masing 


Hari semakin sore, setelah fitting baju pengantin selesai 
Alvaro mengantarkan Audrey pulang kerumahnya 


"Makasih Pak sudah mengantarkan saya" ucap Audrey dan 
Alvaro hanya mengangguk 


Sesudah mengantarkan Audrey pulang, mobil Alvaro melaju 
meninggalkan rumah Audrey 
Gaun pengantin Audrey 


Tuxedo Alvaro 


TERIMAKASIH SUDAH MEMBACA 


Rekomendasi 


Kalian mau mulai menulis? Bingung cari nama tokoh, cast, 
dll? 


Buat kalian yang cari nama tokoh, disini aku 
merekomendasikan nama-nama tokoh untuk cerita kalian. 
Bisa di cek + baca ya siapa tau ada yang cocok 


Rekomendasi: 
Nama tokoh 
Nama sekolah 
Cover Mentahan 
Cast 

dil 


Written by : AniintnPtr 
YUK MULAI MENULIS DARI SEKARANG 


JANGAN LUPA MENINGGALKAN JEJAK KALIAN DENGAN 
CARA VOTE DAN COMENT 


Sequel 
Hallo readers... 


Sebelumnya aku mau ngucapin terimakasih buat 
kalian yang udah baca cerita pertama aku 


Terkadang aku bacain komenan kalian bikin aku 
ketawa, seneng rasanya banyak yang suka sama 
cerita aku. Author juga paling suka nih sama readers 
yang sering vote dan coment, bikin aku tambah 
semangat nulis 


Aku udah buat sequel anaknya Alvaro dan Bima nih. 
Kisah percintaan mereka seru loh, cek di akun aku 


ya 
Jangan lupa untuk vote dan coment juga- 


Bagi Kanaya Grethania Wijaya, bertemu kembali dengan 
Elang Darmawangsa adalah musibah bagi dirinya. Sifatnya 
yang nakal membuat semua Guru banyak istighfar. 


Menurut Elang, bertemu kembali dengan Naya adalah 
sebuah keajaiban. Wajahnya yang cantik membuat Elang 
semakin gencar mendekati Naya. 


Suatu saat, lo bakalan jadi istri dan ibu dari anak-anak gue 
nanti. 
-Elang Darmawangsa 


Gue harap hal itu ga akan pernah terjadi 
-Kanaya Grethania Wijaya 


Bagaimana jika keduanya terlibat dalam perjodohan, 
akankah pernikahan mereka berakhir bahagia atau malah 


sebaliknya? 


KKK 


Aku juga buat cerita baru yang udah lama banget 
aku bikin tapi belum aku post, yuk baca juga 
PERFEKSIONIS BILLIONER 


Reynald Adijaya, seorang CEO Perusahaan terbesar di 
Jakarta. Reynald dikenal sebagai orang yang tegas, 
perfeksionis dan tak tersentuh. Namun siapa sangka, laki- 
laki berparas tampan seperti Reynald tidak pernah 
merasakan jatuh cinta dalam hidupnya. Hingga ia masuk ke 
dalam pesona gadis yang berani melawan dirinya, Arshilla 
Mauren 


Arshilla Mauren, seorang gadis cantik, ceroboh dan sangat 
keras kepala. Shilla berkerja sebagai Sekretaris CEO 
Perusahaan terbesar di Jakarta. Banyak orang mengira jadi 
Sekretaris CEO itu enak, tapi tidak bagi Shilla. la harus 
tahan banting dengan sikap seenaknya seorang Reynald 
Adijaya 


Sanggupkah Shilla bertahan menjadi Sekretaris Reynald? 
Atau memilih resign dengan mengganti uang ganti rugi 
yang sangat besar jumlahnya? 


Yukkk baca cerita yang aku buat, jangan lupa vote 
dan coment jugaaa... 


Al love you Al 


INFO PENTING 


Hallo readers, apa kabar? 
Ada yang rindu dengan kisah Alvaro dan Audrey? 


Aku mau kasih Info, My Possessive Husband akan segera 
terbit. 


Versi sama buku beda kak? beda banget. Aku bakalan 
revisi habis-habisan dan penambahan chapter tentang kisah 
Surya dan Vera, sesuai keinginan kalian yang pastinya uwu 
banget . Di versi buku akan ada 5 extra chapter yang 
pastinya berbeda dari sebelumnya 


Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk nabung dari 
sekarang 


Kak cara nabungnya gmn? Kan harganya belum tau. Aku 
juga masih pelajar nih kak, gmn dong? 


Caranya gampang banget kok. Sisihkan uang jajan kalian 
minimal 3ribu sehari, jadi nanti kalau sudah 1 bulan 
terkumpul sekitar 90ribu. Bila harga bukunya lebih, kalian 
tinggal tambah kekurangannya aja 


Kenapa harus ikut PO? Karena kalo ga ikut PO, pastinya 
harga bakalan beda lagi. Nyesel banget loh nanti kalo ga 
ikut PO 


Ada yang ingin ditanyakan? silahkan coment dibawah ini 


Terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian selama ini 
membuat aku semangat nulis. Jangan lupa baca seguel 
cerita My Possessive Husband yang berjudul 'My Annoying 
Husband . 


Cerita aku nantinya akan terbit di takispublishing, ditunggu 
yaaaa 





COLD KETOS 


Arthur Januartha. Seorang ketos yang memiliki paras 
tampan namun bersikap dingin tak tersentuh. Seluruh 
siswa-siswi menjuluki dirinya 'ice prince'. Dia tidak pernah 
berdekatan dengan perempuan. Hingga seluruh keadaannya 
berubah saat ia bertemu Alexa. 


Alexa Maheswari. Gadis bar-bar yang selalu membuat onar. 
Sifat Elang pada masa mudanya benar-benar menurun pada 
Alexa. Hingga la dibuat penasaran pada sang ketos 
disekolah barunya, sikapnya yang dingin membuat Alexa 
tertantang untuk mendekatinya. 


Berbagai rahasia yang Arthur sembunyikan pun mulai 
terkuak. Akankah Alexa bertahan atau menyerah? 


000 
# Generasi3 


DISARANKAN SEBELUM BACA COLD KETOS, BACA 
TERLEBIH DAHULU CERITA MY ANNOYING HUSBAND. 


YUK BACA CERITANYA CUCU ALVARO DAN AUDREY, 
DIJAMIN GA KALAH SERU 


Mysterious Boyfriend 


Berawal dari menolong seseorang membuat Athena terjerat 
dalam pelukan laki-laki sadis yang begitu posesif. 


Dia... 


Lucas Orlando Smith. Lelaki tampan yang merupakan CEO 
kejam dan dingin. Kejadian dimasa lalu membuat Lucas 
sangat tertutup kepada orang lain. 


Siapa sangka bertemu dengan gadis barbar seperti Athena 
membuat Lucas jatuh cinta pada pandangan pertama. 


dak 
#Generasi4 


Note : Cerita ini murni dari kehaluan dan imajinasi 
saya, UNTUK PLAGIAT DILARANG MEMBACA. Tolong 
disetiap part nya meninggalkan jejak kalian dengan 
cara VOTE dan COMENT. 


Open Pre-order 
Hallo semuanya, aku kembali membawa kabar bahagia 


Novel My Possessive Husband bisa dipesan di toko 
buku online berikut : 


@tokotmindo 
@novely.young 
@bing.book 
@palapabukuu 
@pustaka.yasthuruun 
@linibuku 
@linibukupadang 
@bukulengkap 
@bukubeken 
@wasurjaya.vicyshoop 
@salenovel14 
@angelvin olshop 
@chocovan95 
@bookishstorage 
@anyebookstore 
@lemaribundi 
@cintabukubookshop 
@bukabukupustaka 
@bumifiksi.jakarta 
@faniicshop bookstore 
@ilmu edukasi 
@bumifiksi.bali 
@bumifiksi.bandung 
@bumifiksi.jogjakarta 
@bumifiksi.makassar 
@davazahra art 
@byullabookstore 


Tentunya, versi dan versi novel beda banget loh. Ada 
Extra Part yang enggak aku post di lapak ini 


Pemesanan bisa lewat Shopee : takispublishing 
Ataupun via WhatsApp : 0813-1607-5 682 


Mau tanya-tanya seputar pre-order? boleh coment ya 


tunggu apa lagi? yuk di order dari sekarang! 


